
Daftar Isi 


Petunjuk Akhlaq 

1. Ikhlas 4 

2. Taubat 5 

3. Muroqobah 7 

4. Taqwa 8 

5. Yakin dan Tawakal 9 

6. Syukur dan Qona’ah .... 10 

7. Dekat dengan Allah 11 

8. Sabar 13 

9. Shidiq 15 

10. Tawadhu’ 17 

1 1 . Kasih sayang 19 

12. Ukhuwah 20 

13. Memaafkan 21 

14. Tersenyum 22 

15. Dermawan 23 

1 | Petunjuk ringkas tentang Akhlag dan Adab 



16. Adil 25 

17. Itsar 26 

18. Zuhud 28 

19. Muhasabah 30 

20. Mujahadah 31 

21. Istiqomah 32 

Petunjuk Adab 

1. Adab makan dan minum 34 

2. Adab berbicara 36 

3. Adab berpakaian 37 

4. Adab tidur 38 

5. Adab buang hajat 40 

6. Adab di majlis 42 

7. Adab bertamu 

dan menghormati tamu 44 

8. Adab bepergian 46 

9. Adab memenuhi hak 

2 | Petunjuk ringkas tentang Akhlag dan Adab 



sesama muslim 48 

10. Adab membaca 

Al-Qur’an 49 

11. Adab menuntut ilmu 51 

12. Adab kepada guru 

(yang berilmu) 52 

13. Adab kepada orang tua.. 54 

14. Adab kepada tetangga ... 57 

15. Adab berteman 58 

16. Adab terhadap 

lingkungan 60 

17. Adab kebersihan 62 

18. Adab keindahan 

dan kerapihan 63 


3 | Petunjuk ringkas tentang Akhlag dan Adab 



Petunjuk Akhlaq 

(1) Ikhlas 

aS &\ % \&\ Uj 

sĕ^il ijjjAj SNiUil s-laU- 

0 

fUUi\ diiij 

“/Ja/; tidaklah mereka diperintahkan 
melainkan agar beribadah kepada 
Alloh dengan mengikhlaskan agama 
untuk-Nya dengan lurus, mendirikan 
sholat dan menunaikan zakat, dan 
itulah agama yang lurus (benar). ” (QS. 
Al-Bayyinah: 5). 

U {$J*\ \£\j JUp^I lil 

cijj 

4 | Petunjuk ringkas tentang Akhlag dan Adab 



“Sesungguhnya setiap amal itu 
tergantung niat, dan sesungguhnya bagi 
setiap orang hanya akan mendapatkan 
sesuai apa yang dia niatkan. ’’ (HR. 
Muttafaq ‘ Alaih, dari Umar bin Khottob) 


(2) Taubat 

iiji' ^ » 

\o » >'• 

“Wahai orang-orang beriman! 
Bertaubatlah kalian kepada Alloh 
dengan sebenar-benar taubat. "(QS. At- 
Tahrim: 8) 

>3 £ *$* 

' e> 

UJ* 


5 | Petunjuk ringkas tentang Akhlag dan Adab 



“Setiap keturunan Aclam itu banyak 
berbuat salah, dan sebaik-baik orang 
yang banyak berbuat salah adalah 
orang yang banyak bertaubat. ”(HR. 
Tirmidzi & Ibnu Majah, dari Anas bin Malik ra) 

^s. Syarat taubat : 

1. Berhenti dari perbuatan dosa yang 
dilakukan 

2. Menyesalinya 

3. Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi 

4. Jika berhubungan dengan manusia, 
meminta maaf dan mengembalikan 
haknya 


6 | Petunjuk ringkas tentang Akhlag danAdab 



(3) Muroqobah 

(selalu merasa diawasi oleh Alloh) 


j jLoju Uj olW \ j AtS Lo 1 SUto 


jV2) 


“Dcm Dia (Alloh) bersama kamu 
dimana saja kamu berada. Dan Alloh 
Maha Melihat terhadap apa yang kamu 
kerjakan ” (QS. Al-Hadid: 4) 


ii' & 6' (cA^) 


iJlr 26 5 


“(Ihsan itu) kamu beribadah kepada 
Alloh seakan-akan kamu melihat Alloh , 
maka jika kamu tidak bisa melihat-Nya, 
sesungguhnya Alloh melihatmu. ”(HR. 
Muslim, dari Umar bin Khottob ra) 


7 | Petunjuk ringkas tentang Akhlag danAdab 



(4) Taqwa 



aii\ 


\j£\ 


\p\ 





“Wahai orang-orang beriman! 
Bertakwalah kepada Alloh dengan 
sebenar-benar takwa, dan janganlah 
kamu mati kecuali dalam keadaan 
muslirn. ” (QS. Ali Imron: 103) 



“Bertakwalah kamu kepada Alloh 
dimana saja kamu berada, dan ikutilah 
suatu kesalahan dengan kebaikan yang 
dapat menghapusnya, clan bergaullah 


8 | Petunjuk ringkas tentang Akhlag danAdab 



dengcm manusia dengan akhlaq yang 
baik. ” (HR. Tirmidzi, dari Abu Dzar ra) 


(5) Yakin dan Tawakkal 


4-^s 4iS\ Jc JSjii 



“Apabila kamu telah membulatkan 
tekad, maka bertawakal-lah kepada 
Alloh, sesungguhnya Alloh mencintai 
orang-orang yang bertawakal. ” (QS. Ali 
Imion: 159) 


$0 jdp ^\ 4Ji\ 3\l 

\i\ Aiw \j\j 


9 | Petunjuk ringkas tentang Akhlag dan Adab 



“Alloh SWT berfirman: Aku bersama 
hambaku sesuai persangkaannya 
terhadap-Ku, dan Aku bersamanya jika 
ia berdoa kepada-Ku, ”(Tafsir Ibnu Katsir, 
Surat Al-Fussilat: 23). 


(6) Syukur dan Qona’ah 





“Jika kalian bersyukur niscaya benar- 
benar akan Aku tambahkan untuk 
kcdian, dan jika kalian kufur 
sesungguhnya adzab-Ku sangat keras. ” 
(QS. Ibrohim: 7) 


10 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



“Lihatlah oleh kalian kepada orang 
yang di bawah kalian, dan janganlah 
kalian melihat kepada yang ada di atas 
kalian, hal itu lebih layak agar kalian 
tidak menyepelekan ni’mat Alloh pada 
kalian. "(HR. Muttafaq ‘Alaih, Dari Abu 
Huroiroh ra) 


(7) Dekat dengan Alloh 

,, o ^ o ^ 



11 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



“Dcm berpegang teguhlah kepada 
Alloh, Dia adalah Pelindung kalian, 
Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik- 
baik penolong. ” (QS. Al-Hajj: 78) 


JJIaa \na^\ c 1j 




“Wahai Anak! Jagalah (ajaran) Alloh, 
niscaya Dia menjagamu, jagalah 
(ajaran) Alloh, engkau pasti 
mendapatkan-Nya di hadapanmu, jika 
engkau meminta sesuatu, mintalah 
kepadci Alloh, dan jika engkau meminta 
pertolongan kepada Alloh, mintalah 
kepada Alloh. "(HR. Tirmidzi, dari Ibnu 
Abbas ra) 


12 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



ts. Seorang mu’min yang dekat dengan Alloh, ia 
selalu merasakan keagungan Alloh, sangat Cinta 
kepada Alloh, Penuh harap akan kebahagiaan di 
sisi-Nya, dan Takut terhadap siksa-Nya. 
Sehingga melahirkan perasaan Khusyu’ dalam 
beribadah, dan selalu memohon pertolongan 
kepada-Nya (doa). 


(8) Sabar 

j*JaJ \i \\ 1j 

“Wahai orang-orang beriman! 
Mohonlah pertolongan dengan sabar 
dan sholat. Sesungguhnya Allo bersama 
orangyang sabar. ” (QS. Al-Baqoroh: 153) 


13 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



jjjuLil LL jkjjuLii jiL 

_UP 4_Ji*aj oiloJ 


"Bukanlah orang yang kuat itu orang 
yang jago gulat, sesungguhnya orang 
yang kuat itu adalah yang mampu 
mengendalikan nafsunya ketika marah. ” 
(HR. Muttafaq ‘Alaih, dari Abu Huroiroh ra) 


ts. Macam-macam Sabar: 

1. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada 
Alloh 

2. Sabar untuk menjauhi maksiat 

3. Sabar dalam menghadapi musibah 


14 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



(9) Shidiq 

(Benar dalam berkata (jujur), dan berbuat) 


£ y. 


iPs aii\ 


i ^2 j i i \ 




“Wahai orang-orang beriman! 
Bertakwalah kepada AUoh, dan jadilah 
bersama orang-orang yang benar. ” (QS. 
At-Taubah: 119) 


lsA ‘A ty 'A JS 5S 

31 jj4^ 0 I 3 JJ^' (Ji 


15 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



cJ&. JU 4.J53 34-Ji' oji 

ls\!T 4i\ Hp 

“Sesungguhnya jujur itu menunjukkan 
kepada kebaikan dan kebaikan 
menunjukkan ke surga. Dan 
sesungguhnya orang yang senang 
berbuat jujur sehingga dicatat di sisi 
Alloh sebagai orang yang jujur. Dan 
sesungguhnya bohong (dusta) itu 
menunjukkan kepada kedurhakaan dan 
kedurhakaan menunjukkan ke neraka. 
Dan sesungguhnya orang yang senang 
berdusta sehingga dicatat di sisi Alloh 
sebagai pendusta. ” (HR. Muttafaq ‘Alaih, 
dari Ibnu Mas’ud ra) 


16 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



(10) Tawadhu’ 

(Rendah hati) 


(ji' ^4^3 

U jju Ijjll jjiaUJl ^\o\a>- lilj 1 Iji 


“Hcimba-hamba Alloh yang maha 
Penyayang adalah mereka yang 
berjalan di muka bumi dengan tenang 
dan tawadhu ’, dan apabila orang- 
orang bodoh menyapa mereka (dengan 
perkataan yang menghina, mereka 
mengatakan salam ( perkataan yang 
membuat mereka selamat dari dosa).” 
(QS. Al-Furqon: 63) 


AjijSj 4^, d&-\ Loj 

“Tidak ada seseorang yang tawadhu ’, 
kecuali Alloh SWT akan mengangkat 



17 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



derajatnya. ” (HR. Muslim, dari Abu 
Huroiroh ra) 


ts. Untuk menjadi orang yang tawadhu’, maka 
kita harus menghilangkan sifat sombong. 

jisu j6sli 

Sombog adalah: “Menolak kebenaran dan 

merendahkan orang lain. ” 


' ' ^ ' 0 } 0 ' 



“ Tidak akan masuk surga orang yang 
ada di dalam hatinya sekecil biji dzaroh 
dari kesombongan. ” (HR. Muslim, dari 
Ibnu Mas’ud ra) 


18 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



(11) Kasih sayang 





J 


VI 


U J 


Uj 


“Dan tidciklah Kami mengutusmu 
(Muhammad), melainkan sebagai kasih 
sayang bagi seluruh alam. ” (QS. Al- 
Anbiya: 107) 

il?-Jll b J a aill lil 

“AUoh hanyalah menyayangi hamba- 
hamba-Nya yang suka berkasih 
sayang. ” (HR. Bukhori) 


ts. Untuk menjadi orang yang penyayang. maka 
hilangkanlah sikap benci, dengki, dan kasar 
terhadap sesama. 


19 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



(12) Ukhuwah 

(Persaudaraan) 






“Sesungguhnya orang-orang beriman 
itu bersaudara, maka damaikanlah di 
antara kedua saudaramu, agar kalian 
mendapat rahmat. ” (QS. Al-Hujurot: 10) 


Um. lio 


“Seorang mu 'min dengan mu 'min yang 
lain seperti bangunan yang menguatkan 
satu sama lain. ” (HR. Bukhori, dari Abu 
Musa) 


^s. Untuk dapat menjaga persaudaraan, 
hilangkanlah sikap merendahkan yang lain, 
jangan saling menghina, jangan memanggil 


20 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



nama dengan panggilan yang bumk, jangan 
berburuk sangka, jangan mencari-cari kesalahan 
orang lain dan jangan gibah (membicarakan 
kejelekan orang lain). (Al-Hujurot: 11-12), Dan 
jangan pula mengadu domba. 


(13) Memaafkan 

&\j ooUl \j 'J^l 


“( 'Orang bertakwa) yaitu mereka yang 
berinfak dalam keadaan lapang dan 
sempit, menahan amarah dan 
memaatkan kesalahan orang lain . Dan 
Alloh mencintai orang-orang yang 
berbuat baik. ” (QS. Ali Imron: 134) 



21 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



“Nabi saw memerintahkan agar 
memaajkan prilaku orang lain. ” (HR. 
Abu Dawud. dari Abdulloh bin Zubair ra) 


(14) Tersenyum 




“Maka dia (Nabi Sulaiman as) 
tersenyum sambil tertawa karena 
perkataan (semut) itu. ” (QS. An-Nahl: 19) 


o' j5i lyt ^ 


22 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



“Jangan menyepelekan kebaikan 
sedikitpun walaupun engkau bertemu 
saudaramu dengan wajah yang manis. ” 
(HR. Muslim, dari Abu Dzar ra) 


(15) Dermawan 


4 &\ JaJj 

i.L jj$ ilslj Ap- ajLo 




£s\; 


“Perumpamaan orang-orang yang 
menginjakkan hartanya di jalan Allah 
adalah bagaikan sebutir benih yang 
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap- 
tiap bulir ada seratus biji. Allah melipat 


23 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



gandakan (ganjaran) bagi siapa yang 
Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas 
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. ” 
(QS. Al-Baqoroh: 261) 

J^ 

“Bukanlah kekayaan itu dengan 
banyaknya harta benda, akan tetapi 
kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. ” 
(HR. Muttafaq ‘Alaih, dari Abu Huroiroh ra) 

Untuk dapat menjadi seorang yang dermawan, 
suka memberi dan berbagi kepada orang lain, 
tentunya kita harus meninggalkan sifat kikir. 



“Dan takutlah kalian dari sifat kikir, 
sesungguhnya sifat kikir itu telah 

24 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



membinascikan orang sebelum kalian. ” 
(HR. Muslim, dari Jabuir ra) 




(16) Adil 

0'uM 


1 



“Dan janganlah kebencian terhadap 
suatu kaum membuat kamu ticlcik adil, 
berbuat adil-lah, cidil itu lebih dekat 
kepada takwa. ” (QS. Al-Maidah: 8) 

jy Lp o! 

“Sesungguhnya orang-orang yang adil 
di sisi Alloh berada cli atas mimbar- 
mimbcir cahaya. ” (HR. Muslim, dari 
Abdulloh bin Amr bin ‘ Ash ra) 


25 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



Untuk dapat bersikap adil, maka mesti 
menghilangkan sikap zholim. 

i&\ $ ( i&\\j& 

“Tcikutlah clari berbuat zholim, karena 
kezholiman itu adalah kegelapan- 
kegelapan pada hari kiamat. ” (HR. 
Muslirn, dari Jabir ra) 



(17) Itsar 

(Mendahulukan kebaikan kepada orang 
lain ) 


j * j\j3\ 


26 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



jj^J' f dUta 4*0* ^ 

“Dan orang-orang yang telah 
menempati kota Maclinah dan telah 
beriman (Anshor) sebelum 

(kedatangan) mereka (Muhajirin), 

mereka (Anshor) mencintai orang yang 
berhijrah kepada mereka (Muhajirin). 
dan mereka ( Anshor ) tiada menaruh 
keinginan dalam hati merekci terhadap 
apa-apa yang diberikcm kepada mereka 
(Muhajirin); clan mereka 

mengutamakan ( orcmg-orang 

muhajirin), atas cliri mereka sendiri, 
Sekalipun mereka clcdcim kesusahan. 
dan siapa yang dipelihara dari 
kekikiran dirinya, merekci Itulah orang 
orang yang beruntung” (QS. Al-Hasyr : 9) 

27 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 








“Siapa yang melepaskan kesulitan dari 
seorang muslim dari kesulitan-kesulitan 
dunia, maka Alloh akan melepaskannya 
dari kesulitan-kesulitan di Akhirat . ” 
(HR. Muslim, dari Abu Huroiroh ra) 


(18) Zuhud 

(Tidak mengejar dunia, hidup sederhana 
untuk akhirat) 


«,\j 4J3 $ % U3 

®>3\ j\jS\ 


“Tidaklah kehidupan dunia ini, 
melainkan senda gurau dan permainan, 


28 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



dan sesungguhnya negeri Akhirat itulah 
kehidupan yang sesungguhnya, 
kalaulah mereka mengetahui. ” (QS. Al- 
Ankabut: 64). 




Uis t lUUil lfls' 





“Zuhudlah terhadap dunia, maka Alloh 
akan cinta kepadamu, dcm zuhudlah 
dari apa yang cula cli tcmgan mcinusia, 
niscaya manusia akan suka kepadamu. ” 
(HR. Ibnu Majah, dari Sahl bin Sa’ad ra) 


29 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



(19) Muhasabah 

(Menghisab diri ) 



“Wahai orang-orang yang beriman! 
Bertakwalah kepada Alloh, dan 
hendaklah setiap jiwa memperhatikan 
apa yang telah diperbuatnya untuk hari 
esok. Dan bertakwalah kepada Alloh 
sesungguhnya Alloh Maha 

Mengabarkan apa yang kalian 
kerjakan. ” (QS. Al-Hasyr: 18) 

'yS- jp djjui j«J 


30 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



“ Berbahagialah orang yang disibukkan 
oleh aibnya sendiri dari pada yang 
disibukkan oleh aib orang lain. ” (HR. 
Bazzar, dari Anas bin Malik ra) 


(20) Mujahadah 

(Bersungguh-sungguh, mengerahkan segala 
kemampuan untuk taat kepada Alloh) 




“Dan orang-orang yang bersungguh- 
sungguh di jalan Kami, niscaya Kami 
akan tunjukkan kepada mereka jalan- 
jalan Kami. Dan sesungguhnya Alloh 
bersama orang-orang yang berbuat 
baik” (QS. Al-Ankabut: 69) 


31 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



4JtlL Lo 


j»JU 

“ Bersungguh-sungguhlah melakukan 

sesuatu yang bermanfaat bagimu, 
mohonlah pertolongan kepada Alloh, 
dan jangan lemah. ” (HR. Muslim, dari Abu 
Huroiroh ra) 


(21) Istiqomah 

f ail\ I4j y\i J$ \ 51 

“Sesungguhnya orang-orang yang 
berkata, Robb kami adalah Aiioh, 
kemudian mereka istiqomah, maka 
tidak ada rasa takut bagi mereka, dan 

32 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 




tidak pula mereka bersedih ” (QS. Al- 
Ahqof: 13) 

cljUS' JU- aii\ 3 ^j. i 

“Demi Alloh! Ailoh tidak akan bosan 
(memberi pahala) sampai kalian bosan, 
dan amal sholeh yang paling dicintai 
oleh Alloh adalah yang dibiasakan oleh 
pelakunya. ” (HR. Muttafaq ‘Alaih, dari 
Aisyah ra) 


33 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



Petunjuk Adab 


(1) Adab Makan dan Minum 



“Dcin makan dan minumlah, dan 
janganlah kalian berlebihan, 
sesungguhnya Alloh tidak menyukai 
orang-orang yang berlebihan. ” (QS. Al- 
A’rof: 31). 

Ito di^. & aii\ ^ \ 

dUb 

“Wahai anak! Sebutlah nama Alloh, 
makanlah dengan tangan kananmu, dan 
makanlah dari apa yang dekat 


34 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



dengcmmu. ” (HR. Muslim, dari Umar bin Abi 
Salamah) 

^s Hendaklah makan minum secukupnya, 
jangan berlebihan, serakah dan mubadzir 
^s Makan dan minumlah yang halal dan thoyib, 
jauhi yang haram 

^s Dengan tangan kanan. Jangan dengan tangan 
kiri, jangan sambil berdiri, dan jangan sambil 
bersandar. 

^s Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah 
ts Jangan bernafas atau meniup di dalam wadah 
^s Jangan mencela makanan 
ts Usahakan makan dengan berjamaah 
^s Berbagi makanan kepada yang lain 


35 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



(2) Adab Berbicara 

AjJil J|j3 Ip Jaiij Lo 


“Tidak ada suatu kata yang terucap, 
melainkan di sisinya ada Malaikcit 
pengawas dan pencatat. ’’ (QS. Qof: 18). 



“Siapa yang beriman kepada Alloh dan 
hari cikhir, hendaklah ia berkcita yang 
baik atau diam. ” (HR. Muttafaq ‘Alaih dari 
Abu Huroiroh ra) 

■(3. Berbicaralah yang benar, lembut, jelas, dan 
tidak tergesa-tergesa, dimengerti oleh yang 
mendengar, agar tidak timbul 
kesalahpahaman. 

■(3. Jauhilah pembicaraan yang buruk, kasar, 
tidak ada manfaatnya, gibah, 

36 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



menyombongkan diri dan dapat menyakitkan 
hati orang lain. 


(3) Adab Berpakaian 








lii 




J3 


r 3 ' ^ 



“Wcihai keturunan Adam! Sungguh 
Kami telah menurunkan pakaian untuk 
menutupi aurat kalian dan sebagai 
perhiasan, dan pakaian takwa itulah 
yang lebih baik. ” (QS. Al-A’rof: 26). 


t— 9 j*u jb (j-uiilj 


37 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



“Mcikon, minum, berpakaian, dan 

bershodaqohlah dengan tidak 

berlebihan dan sombong. ” (HR. Abu 
Dawud dan Ahmad, dari Amr bin Syu’aib dari 
Bapaknya dari kakeknya ra) 

Pakailah pakaian yang menutupi aurat 
■(S, Pakailah pakaian yang bersih, rapih, indah 
dan dianjurkan memakai pewangi 
Pakaian tidak boleh menyerupai penganut 
agama lain, dan tidak boleh menyerupai 
lawan jenis 

Jangan berlebihan dan sombong dalam 
berpakaian 


(4) Adab Tidur 

“Dan Kami (Alloh) jadikan tidur kalian 
sebagai istirahat dan Kami jadikan 


38 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



malam sebagai pakaian. ” (QS. An-Naba: 
9 - 10 ). 


(jAilc i jVj jijic ilpi j\ 
(ji 3^ \is- dbic. liJJJ&Yj \is- 





“Sesungguhnya Robbmu punya hak 
atasmu, dan sesungguhnya dirimu 
punya hak atasmu dan keluargamu 
punya hak atasmu, maka kepada yang 
punya hak berikanlah haknya. ” (HR. 
Bukhori. dari Wahab bin Abdulloh ra) 


ts. Yang mesti diperhatikan dalam tidur adalah, 
pertama: membaca dzikir dan doa yang 

dicontohkan oleh Nabi saw. Ketika hendak tidur, 
membaca doa sebelum tidur, ayat kursi, 
membaca Subhanalloh, Alhamdulillah, Allohu 
Akbar, masing-masing tiga puluh tiga kali dan 


39 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



ditutup dengan bacaan Tahlil, Rosul juga 
mencontohkan meniup kedua tangan kemudian 
membaca AI-Mu’awwidzat (surat Al-Ikhlas, AI- 
Falaq dan An-Naas), kemudian mengusap 
dengan kedua tangan itu bagian tubuh yang 
dapat dijangkau dimulai dari wajah dan kepala, 
dan melakukannya sebanyak tiga kali. 

2® Kedua: Kebersihan ( Thoharoh ), baik badan, 
pakaian dan tempat tidur. Disunnahkan untuk 
berwudhu sebelum tidur, dan juga menggosok 

gigi- 

2s Ketiga: Posisi tidur pertama, yang dianjurkan 
oleh Nabi saw adalah berbaring ke sebelah 
kanan. 


(5) Adab Buang Hajat 

\S\ 'Uj aii\ 

i ju $&\ 'j\$\ 


40 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



“Sesungguhnya Nabi saw keadaannya 
apabila hendak buang air, beliau pergi 
sehingga tidak melihatnya seorang pun. 
(HR. Abu Dawud, dari Jabir bin Abdullloh). 

>0 

“ Bersucilah kalian dari kencing karena 
sesungguhnya keumuman siksa kubur 
itu disebabkcin clarinya. ’’ (HR. Damquthni, 
dari Abu Huroiroh ra) 

ts. Tempat buang hajat hams tertutup dan tidak 
di tempat umum. 

ts Ketika masuk; berdoa, mendahulukan kaki 
kiri, tidak membawa apa saja yang terdapat 
nama Alloh 

ts Ketika buang hajat tidak boleh sambil 
mengobrol, menyuarakan dzikir dan baca 
Qur’an, dll. 



41 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



^s. Dalam membersihkannya hendaklah 
bersungguh-sungguh agar bersih, baik 
dengan air atau jika tidak ada dibolehkan 
dengan yang selainnya seperti batu minimal 
tiga batu, dan tidak boleh dengan tulang dan 
kotoran. Membersihkannya dengan tangan 
kiri. 

ts. Ketika keluar dahulukan kaki kanan dan 
berdoa, Ghufronaka. 


(6) Adab di Majlis 

lil ^ 

\ 


“Wahai orang-orang yang beriman, 
apabila clikatakan kepadamu: 
“lapangkanlah dalam majelis! maka 


42 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan 
apabila clikcitakan: "Berdirilah kcimu, 
maka berdirilah. (QS. Al-Mujadilah: 11). 




“ Janganlah seseorang mengusir orang 
lain dari tempat duduknya, kemudian ia 
duduk di tempat tersebut, namun 
berilah kelonggaran dan keluasan. ” 
(HR. Muttafaq ‘Alaih, dari Ibnu Umar ra) 


ts. Yang mesti diperhatikan ketika kita di dalam 
majlis (pertemuan/tempat duduk) yaitu: memberi 
kesempatan kepada orang lain untuk duduk, 
jangan mengusir orang lain dari tempat 
duduknya, yang pertama kali duduk kemudian ia 
meninggalkannya dan ia kembali lagi ia lebih 
berhak terhadap tempat duduk itu. Mengucapkan 


43 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



salam ketika datang dan pergi. Pembicaraan 
dalam majlis janganlah mengandung dosa (Al- 
Mujadilah: 9). Meminta izin ketika hendak 
meninggalkan sebelum waktunya berakhir (An- 
Nuur: 62). Jika bertiga, jangan berbisik-bisik 
berdua tanpa mengajak yang ketiga untuk 
berbicara. Hindari hal-hal yang membuat tidak 
nyaman orang lain. Setelah selesai pertemuan, 
baca doa kafarotul Majlis. 


(7) Adab Bertamu & Menghormati 
Tamu 

y yi-jo- y \p~\ \ 

jji- j&S jfl > jSSS 


“Wahai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu memasuki rumah yang 

44 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



bukan rumahmu sebelum meminta izin 
dan memberi salam kepada 
penghuninya. Yang demikian itu lebih 
baik bagimu, agar kamu (selalu) 
ingat. ” (QS. An-Nuur: 27). 



> ' 


“Siapa yang beriman kepada Alloh dan 
hari akhir, hendaklah dia menghormati 
tamunya. ” (HR. Muttafaq ‘Alaih, dari Abu 
Huroiroh ra) 

ts. Bagi yang bertamu: hendaklah meminta izin 
terlebih dahulu dan mengucapkan salam kepada 
penghuni rumah, jika setelah tiga kali salam 
tidak dijawab, maka pulanglah. Jangan 

menyusahkan penghuni rumah. Jangan 

meremehkan jamuan pribumi. Hadirilah 
undangan jika diundang. 


45 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



^s. Bagi pribumi: hormatilah tamu. sambutlah 
dengan baik dan wajah yang cerah, hak bagi 
tamu adalah tiga hari selebihnya adalah 
shodaqoh, mengundang orang yang beriman baik 
kaya maupun miskin, berilah jamuan yang 
terbaik. 


(8) Adab Bepergian 

•ys \ p 355. 

43 j j a ^ 

£ ' 

“Dialah Yang menjadikan bumi itu 
mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 
segala penjurunya dan makanlah 
sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya 
kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 
dibangkitkan. ’’ (QS. Al-Mulk: 15). 


46 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



“Dengan (menyebut) nama Alloh, aku 
bertawakal kepada AUoh, tidak ada 
daya dan kekuatan melainkan dari 
Alloh. ” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). 

^s. Ketika kita bepergian jangan lupa membaca 
doa-doa yang diajarkan oleh Rosululloh saw 
agar kita selalu dilindungi oleh Alloh SWT. 
Ketika di jalan mendaki mengucapkan Takbir 
dan ketika di jalan menurun mengucapkan 
Tasbih. Jangan bepergian sendirian di waktu 
malam. Angkatlah seorang pemimpin dalam 
perjalanan. Bersegera pulang ketika sudah 
selesai keperluan. Dianjurkan untuk tidak pulang 
larut malam. Tidak halal bagi seorang 
perempuan bepergian sehari semalam tanpa 
ditemani mahromnya. Kebiasaan Rosululloh saw 
ketika pulang dari bepergian, terlebih dahulu 
masuk masjid dan sholat dua rokaat. Alloh 

47 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



memberikan keringanan dalam safar: 
mengqoshor sholat, tayamum, mengganti sholat 
jum’at dengan sholat dzuhur dan berbuka shaum. 


(9) Adab Memenuhi Hak sesama 
Muslim 




taU tijs-la UltS bl; 

JussO Ijlj 

OLo t «Jj<3 Jjij 


"Hcik seorang muslim terhadap muslim 
yang lain ada enam, yaitu apabila 
engkau berjumpa dengannya 

48 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



ucapkanlah salam , apabila ia 
mengundangmu penuhilah, apabila dia 
meminta nasehat kepadamu 

nasehatilah, apabila dia bersin dan 
mengucapkan alhamdulillah mcika 
doakcmlah, apabila dia sakit jenguklah, 
dan bila dia meninggal dunia 
antarkcmlah (jenaiahnya)." (HR. Muslim, 
dari Abu Huroiroh ra) 


(10) Adab Membaca Al-Qur’an 

\S\ Jij\ 

m <14 \S\j 

“Sesungguhnya orang-orang beriman 
itu aclalah mereka yang apabila disebut 

49 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 





nama Alloh gemetarlah hati mereka, 
dan apabila dibacakan kepada mereka 
ayat-ayat-Nya bertambahlah iman 
mereka dan kepada Robb merekalah 
mereka bertawcikal. ” (QS. Al-Anfal: 2). 





“Bacalah Al-Qur’an karena 
sesungguhnya Al-Qur’an itu akcm 
penjadi penolong di hari kiamat bagi 
sahabat-sahabcitnya. ” (HR. Muslim, dari 
Abu Umamah ra) 

ts. Kewajiban kita terhadap Al-Qur’an adalah: 
mengimaninya, membacanya, menghapalkannya 
mentadaburinya, mengamalkannya dan 
menda’walikannya. Bacalah Al-Qur’an dengan 
tartil, sesuai dengan hukum-hukum tajwid, 
membaguskan suara, disertai dengan 


50 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



penghayatan akan makna-maknanya, dan 
tentunya dengan niat ikhlas. 


(11) Adab Menuntut Dmu 



“Niscaya Allah akan meninggikan 
orang-orang yang berimcin di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan 
Allah Maha Mengabarkan apa yang 
kamu kerjakan. ” (QS. Al-Mujadilah: 11). 




51 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



“Siapa yang menempuh jalan untuk 
menuntut ilmu, niscaya AUoh akan 
memudahkan baginya jalcm menuju 
surga. ” (HR. Muslim, dari Abu Huroiroh ra) 

ts. Bagi seorang penuntut ilmu hendaklah 
meluruskan niatnya karena Alloh SWT, 
menyesuaikan amal dengan ilmunya, bersikap 
rendah hati, menghormati orang yang 
mengajarkan ilmu, sering berada dalam majlis 
ilmu, tidak pernah puas untuk menambah ilmu 
dan amal sholeh, menyampaikan ilmu kepada 
yang lain. 


(12) Adab kepada Guru (Yang 
Berilmu) 

UjI 


52 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



“Kcitakanlah! Apakah sama antara 
orang-orang yang berilmu dengan 
orang-orang yang tidak berihnu. Hanya 
orang-orang berakallah yang dapat 
menerima pelajaran. ” (QS. Az-Zumar: 9). 




“Tidak tennasuk umatku, orang yang 
tidak menghonnati yang lebih tua dan 
tidak menyayangi yang lebih kecil, dan 
tidak menghormati orang yang 
mengajarkan ilmu. ” (HR. Ahmad, dari 
Ubadah bin Shomit ra) 


ts. Ali bin Abi Tholib berkata: “Sesungguhnya 
termasuk hak orang yang berilmu adalah: engkau 
tidak memperbanyak pertanyaan kepadanya, 
tidak mencari-cari alasan kepadanya, tidak 
memaksanya apabila dia malas, tidak memegang 

53 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



bajunya apabila dia bangkit (keluar), tidak 
menyebarkan rahasianya, tidak mengumpat 
seseorang di sisinya, tidak mencari-cari 
kesalahannya. Jika dia tergelincir pada 
kesalahan, terimalah permohonan maafnya, 
hendaklah engkau menghormati dan 
memuliakannya karena Alloh, selama ia menjaga 
perintah Alloh, janganlah duduk di hadapannya, 
dan jika ia punya keperluan, hendaklah engkau 
berlomba dengan yang lain untuk 
membantunya.” 

(13) Adab kepada Orang Tua 

y liii! yJJ! Uj ISLii-J 

353 J\ 14) lijC 

Jai-lj .tc/ % / 


54 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 




\ 


“Dcm Tuhanmu telah memerintahkan 
supaya kamu jangan menyembah selain 
Dia clan hendaklah kamu berbuat baik 
pada ibu bapakmu dengan sebaik- 
baiknya. Jika salah seorang di antara 
keduanya atau kedua-duanya sampai 
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, 
maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya 
perkataan "ah" dan janganlah kamu 
membentak mereka dan ucapkanlah 
kepada mereka perkcttaan yang mulia. 
Dan rendahkanlah dirinm terhadap 
merekci berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai 


55 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, 
sebagaimana mereka berdua telah 
mendidik aku waktu kecil". (QS. Al-Isro: 
23 - 24 )). 

^ 0 

, j Uj U>j 

“Keridloan Allah ada pada keridloan 
orang tua dan kemurkaan Allah ada 
pada kemurkaan orang tua. ” (HR. 
Tirmidzi, dari Abdulloh bin Amr bin ‘Ash ra) 

ts. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua 
karena jasanya yang sangat besar kepada kita 
tidak akan pemah bisa terbalas. Berbicaralah 
yang sopan, jangan ada kata-kata yang membuat 
hatinya sakit. Jika ada perbedaan paham dengan 
orang tua, hendaklah tetap bergaul dengan baik 
kepada mereka. Durhaka kepada orang tua 
termasuk dosa besar. Jadikanlah berbuat baik 


56 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



kepada orang tua sebagai cara untuk 
memasukkan kita ke surga. 


(14) Adab kepada Tetangga 

jUJlj J,j£\ (ji jUJlj 

“Dan (berbuat baiklah) kepada 
tetangga dekat dan tetangga jauh. ” (QS. 
An-Nisa: 36). 



“Siapa yang beriman kepada Alloh dan 
hari akhir, hendaklah ia berbuat baik 
kepada tetangganya. ” (HR. Muslim, dari 
Syuroih Al-Khuza’i ra) 


ts. Malaikat Jibril as tidak henti-hentinya 
mewasiatkan kepada Nabi Muhammad saw 

57 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



untuk berbuat baik kepada tetangga. Jangan 
sarnpai tetangga merasa tidak aman dengan 
gangguan kita. Berbagilah kepada tetangga 
dimulai dari yang terdekat. Jangan melarang 
tetangga untuk menyandarkan kayu di dinding 
rumah kita. Jika ada tetangga yang tidak baik, 
hendaklah bersabar. 


(15) Adab Berteman 

“Dan siapa yang mentaati Aiioh clan 
Rosul, maka mereka bersama orang- 
orang yang diberi ni’mat oleh Alloh 
atas mereka, yaitu para Nabi, Shiddiqin 
(sahabat para Nabi yang sangat 

58 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 





percaya), Syuhada (orang-orcmg yang 
mati syahid), dan Sholihin (orang- 
orang sholih). Dan merekci itulah 
sebaik-baik teman. ” (QS. An-Nisa, 4: 69). 



“Seseorang itu tergantung agama 
teman dekatnya, mcika hendaklah setiap 
kalian memperhatikan orang yang 
dijadikan teman dekat. ” (HR. Abu Dawud 
dan Tirmidzi, dari Abu Huroiroh ra). 

■&. Teman dekat kita hendaklah yang 
beriman dan bertakwa, karena teman itu 
dapat berpengaruh terhadap kita. Jika teman 
kita sholeh, kita akan terbawa sholeh, 
sebaliknya jika teman tidak sholeh kita akan 
terbawa tidak sholeh. Saling menasihatilah 


59 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



antar teman dengan kebenaran dan 
kesabaran. Bergaullah dengan baik dengan 
teman-teman karena Alloh, bukan karena 
kepentingan dunia. Jagalah ukhuwah 
dengan teman-teman agar tetap tumbuh, 
ajaklah teman-teman untuk taat kepada 
Alloh, agar menjadi teman sejati hingga ke 
surga. 


(16) Adab Terhadap Lingkungan 




Jiu 


d 






4&\ Xs-j UJsj \Sj>- OjpJj 



“Dt//i jcmganlah kamu membuat 
kerusakan di muka bumi, sesudah 
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah 

60 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq dan Adab 



kepada-Nya dengan rasa takut dan 
penuh harap. Sesungguhnya rahmat 
Allah dekat dengan orang-orang yang 
berbuat baik. ” (QS. Al-A’rof: 56). 


lcjlj ^jjj Lijp U 

}\ 5U1 ji au 



“ Tidak ada seorang muslim yang 
menanam tanaman atau menabur 
tumbuh-tumbuhan, ialu dimakan 
darinya oieh burung atau manusia atau 
binatang, kecuali itu sebagai shodaqoh 
baginya. ” (HR. Bukhori, dari Anas bin Malik 
ra) 


^s. Kita harus memelihara lingkungan, dengan 
memperhatikan hewan-hewan, tumbuhan, serta 
alam sekitar yang bersih dan rapih, sehingga 

61 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



tercipta lingkungan yang membawa kebaikan 
sekaligus berbuah pahala dari Alloh SWT. 


(17) Adab Kebersihan 

1 44j 44 

“Sesungguhnya Alloh mencintai orang- 
orang yang bertaubat clan orang-orang 
yang membersihkcm diri. (QS. Al-Baqoroh: 
222). 

jU:4l jiaJu 

“Kebersihan adalah sebagian dari 
imcm. ” (HR. Muslim, dari Abu Malik Al- 
Asy’ari ra) 

ts. Kebersihan memiliki dua makna, secara 
ma’nawi yaitu bersih dari dosa-dosa, dan bersih 
secara jasmani, yaitu bersih dari kotoran-kotoran 



62 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



dan hadats. Yang mesti dibersihkan adalah: 
badan kita, pakaian, dan tempat yang kita diami. 


(18) Adab Keindahan dan Kerapihan 






JA- >h\ , t) 




“Wahai keturunan Adam! Pakailah 
oleh kalian pakaianmu yang indah di 
setiap (memasuki) masjid. ” (QS. Al-A’rof: 
31). 


3u*i\ 44 aisi 51 

“Sesungguhnya Alloh Maha Indah, 
mencintai keindahan. ” (HR. Muslim. dari 
Ibnu Mas’ud ra) 


63 | Petunjuk ringkas tentang Akhlaq danAdab 



